
Ma'ruf Khozin (fb) 







Fungsi Masjid 







Masjid Tempat Berdzikir 































Halaqah Dzikir di Masjid 
































Dzikir Keras Sete ah Sa at 












• "Tradisi yang berlaku di 
sebagian negara dengan 
berkumpul di masjid untuk 
membaca al-Quran dan 
dihadiahkan kepada orang- 
orang yang telah meninggal, 
begitu pula perkumpulan di 
rumah-rumah, maupun 
perkumpulan lainnya yang 
tidak ada dalam syariah, 
tidak diragukan lagi apabila 
perkumpulan tersebut tidak 
mengandung maksiat dan 
kemunakaran, hukumnya 
adalah boleh. Sebab pada 
dasarnya perkumpulannya 
sendiri tidak diharamkan, 
apalaai dilakukan untuk 
ibadan seperti membaca al- 
Quran dan sebagainya. 


Tahlilan di Masjid 






























• Dan tidaklah dilarang 
menjadikan bacaan al- 
Quran itu untuk orang 
yang meninagal. Sebab 
membaca al-Quran secara 
berjamaah ada dasarnya 
seperti dalam hadis: 
Bacalah Yasin pada 
orang-orang yang 
meninggal. Ini adalah 
hadis sahih. Dan tidak ada 
bedanya antara membaca 
Yasin berjamaah di depan 
mayit atau di kuburannya, 
membaca seluruh al- 
Quran atau sebagiannya, 
untuk mayit di masjid 
atau di rumahnya" (Rasail 

al-Salafiyah, Syaikh Ali bin 
Muhammad as Syaukani, 46) 










Membaca Syair di Masjid 











"Umar lewat di masjid sementara Hassan 
membaca syair. Hassan melirik 
kepadanya dan berkata: Saya membaca 
syair di masjid, dan di dalamnya ada orang 
yang lebih baikdaripada anda. Kemudian 


Umar menoleh ke Abu Hurairah 


i 


lalu 


bertanya: Saya bersumpah untukmu demi 


Allah 


# 


apakah kamu mendengar Rasulullah 


bersabda: Kabulkan saya, Ya Allah, 
kokohkan Hassan dengan malaikat Jibril? 
Abu Hurairah menjawab: Ya, saya 



## 












• Ramaikanlah pernikahan, 
jadikan pernikahan di 
masjid dan tabuhkanlah 
dengan terbang" (HR 
Turmudzi, ia menilainya 
dlaif dan ulama yang lain 
juga mendlaifkannya). 
Namun ahli hadis al- 
Hafidz as-Sakhawi berkata 
bahwa hadis ini juga 
diriwayatkan oleh Ibnu 
Majah, Ibnu Mani' dan 
lainnya. Dengan demikian 
hadis ini berstatus hasan 
karena diperkuat 
(mutaba'ah) oleh riwayat 
lain". (Al-Maqashid al- 
Hasanah 125) 
























Salat Jenazah di Masjid 
















































